WikipediA 

Bahasa Botolan 


Bahasa Botolan (juga disebut sebagai bahasa Sambal 
Botolan) adalah sebuah bahasa Sambalik yang dituturkan 
oleh setidaknya 30.000 orang Sambal, terutama di kota 
Botolan dan Cabangan di Provinsi Zambales, 
Filipina 


Daftar isi 

Klasifikasi 

Fonologi 

Penekanan 

Tata bahasa 

Penanda kasus 

Referensi 

Bibliografi 

Pranala 


Klasifikasi 


Bahasa Botolan berkerabat dekat dengan dialek-dialek 
Sambal lainnya, yaitu Bolinao dan Tina; ketiganya 
membentuk subkelompok Sambalik dalam rumpun 
bahasa Luzon Tengah. Selain bahasa-bahasa Sambalik, 
rumpun Luzon Tengah juga mencakup bahasa 
Kapampangan, Sinauna, dan bahasa-bahasa AytaJ 5 ! 

Fonologi 


Bahasa Botolan memiliki 20 fonem, dengan rincian 16 
konsonan dan empat vokal. Struktur suku katanya relatif 
sederhana; masing-masing suku kata memiliki setidaknya 
satu konsonan dan satu vokal J 6 ' 


Bahasa Botolan 

Sambal Botolan 

Dituturkan di Filipina 

Wilayah sebagian dari provinsi 

Zambales, Luzon 

Penutur 33.000 (2000)111 

bahasa 

Rumpun Austronesia 

bahasa 

■ Melayu-Polinesia 
■ Filipina 
■ Luzon Tengah 
■ Sambalik 

■ Bahasa Botolan 


Diatur oleh 


ISO 639-3 
Glottolog 


Status resmi 

Komisyon sa Wikang Filipino 

Kode bahasa 

sbl 

botol242 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/boto 
1242 )1 2 1 


Wilayah penutur bahasa Sambal Botolan 
menurut Ethnologue 



























1. Konsonan^ 



Bibir 

Alveolar 

Velar Glotal 

Nasal 

m 

n 

n 


nirsuara 

P 

t 

k 

? 

bersuara 

b 

d 

g 


Frikatif 


s 



Lateral 


1 



Sentuh 


r 



Semivokal 

w 

j 




2. Vokali 



Depan 

Madya 

Belakang 

Tertutup 

i 

i 

u 

Terbuka 


a 



Penekanan 

Penekanan pada kata merupakan fitur fonemik dan dapat mengubah arti, seperti dalam kata hiku 'saya' vs. 
hiku 'siku'. Namun, penekanan akan bergeser ke suku kata berikutnya jika sebuah kata dasar diberi imbuhan 
-in atau -anJ 7 ] 

Tata bahasa 


Penanda kasus 

Bahasa Botolan memiliki tiga kasus: (1) nominatif, (2) genitif, dan (3) oblik. Penanda bagi ketiga kasus ini 
dibagi lagi menurut jenis nomina yang ditandai, apakah merupakan kata benda umum atau kata ganti. 
Khusus untuk penanda kasus nominatif, ada dua bentuk (bentuk penuh dan bentuk minimal) yang digunakan 
tergantung posisinya dalam kalimat 


3. Penanda kasus! 8 ] 



Nominatif 

Genitif 

Oblik 


penuh 

minimal 

Kata benda umum 

hay 

ya 

nin 

ha 

tunggal 

hi 

hi 

ni 

koni 

jamak 

hili 

hili 

nili 

konli 


Referensi 

1. A Bahasa Botolan (http://www.ethnologue.com/language/sbl) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Sambal Botolan". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 








3. A Antworth 1979, hlm. ix. 

4. a Himes 2012, hlm. 491. 

5. a Himes 2012, hlm. 490. 

6. A a b c Antworth 1979, hlm. 1-2. 

7. A Antworth 1979, hlm. 3. 

8 a a b Antworth 1979, hlm. 6. 


Bibliografi 

■ Himes, Ronald S. (2012). "The Central Luzon Group of Languages". Oceanic Linguistics. 51 
(2): 490-537. doi:10.1353/ol.2012.0013. JSTOR 23321866. 

■ Antworth, Evan L. (1979). Grammatical Sketch o f Botol an Sambal. LSP Special Monograph 
Issue. 8. Manila: Linguistic Society of the Philippines. 

Pranala 


■ Daftar kosakata dasar bahasa Sambal Botolan dari ABVD (https://abvd.shh.mpg.de/austronesi 
an/language.php?id=1266) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Botolan&oldid=17138519" 


Halaman ini terakhir diubah pada 2 Juli 2020, pukul 04.48. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





